Svariah Untuk Semua 
- Storyboard- 


Video 1 : Mengapa Syariah 
Video 2 : Konsep Asuransi Jiwa 
Video 3 : Keunikan Asuransi Syariah 
Video 4 : Solusi Produk PRUSyariah 


Svariah Untuk Semua 
- Storyboard- 
Video 1 : Mengapa 
Syariah? 


01 
MENGAPA SYARIAH 


D Y 


Video 1 : Mengapa Syariah? 


Narator: 

Selamat Pagi Bapak dan Ibu Mitra Bisnis Prudential Indonesia, 
selamat datang dalam training Syariah Untuk Semua, 
bersama saya (nama trainer). Di Video kali ini kita akan 
membahas mengenai : Mengapa Syariah, Konsep Asuransi 
Jiwa, Keunikan Asuransi Jiwa Syariah, dan Solusi Produk 
PRUSyariah. 


Narator: 

Kita akan mulai dari bagian pertama... “Mengapa Syariah?”. 
Pertama, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim 
terbanyak di dunia. Pengetahuan masyarakat Indonesia akan 
syariah pun semakin merambah bahkan hingga menjadi gaya 
hidup di banyak komunitas. Mulai dari makanan halal, cara 
berpakaian, hingga asuransi jiwa yang berbasis syariah. 


Video 1 : Mengapa Syariah? 


Narator: 
Ditambah lagi dengan adanya berbagai dukungan dari 
nia pemerintah dan dukungan perusahaan yang memiliki 
E yan peningkatan berbagai aspek bisnis Asuransi Syariah, 
Dukungan Pemerintal menjadikan Asuransi jiwa syariah mulai banyak dikenal oleh 
masyarakat Indonesia. 


Pr l 


Narator: 

Konsep Asuransi Syariah juga besifat sangat universal. 
Siapapun bisa menjadi peserta asuransi syariah, yang muslim 
atau non-muslim. Tenaga pemasar yang menjual juga bersifat 
universal, yang muslin atau non-muslin dapat menjual polis- 
polis asuransi syariah. 


Video 1 : Mengapa Syariah? 


Narator: 
Nah Bapak dan Ibu, berikut adalah sekilas perkenalan kita di 
“mengapa syariah?” untuk mengetahui latar belakang 


perkembangan syariah di Indonesia. 

Silakan lanjutkan modul ini ke video berikutnya, untuk dapat 
mengetahui lebih dalam mengenai konsep Asuransi Jiwa. 
Sampai bertemu! 


Svariah Untuk Semua 
- Storyboard- 
Video 2 : Konsep 
Asuransi Jiwa 


02 
KONSEP 


TINASURANSI JIWA 


Video 2 : Konsep Asuransi Jiwa 


Narator : 
Selamat Pagi Bapak dan Ibu Mitra Bisnis Prudential, dalam video ke 2 


berikut ini kita akan membahas mengenai Konsep Asuransi Jiwa. 


Apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa? 
Apa tujuan asuransi jiwa? 
Mengapa setiap orang membutuhkan Asuransi Jiwa? 


Varator : 

Manusia selama hidup nya pasti memiliki risiko kehidupan. Dari sakit, 

kecelakaan, cacat total dan tetap, hingga meninggal dunia. Tetapi juga setiap 

orang diberikan kemampuan untuk dapat menghadapi risiko - risiko tersebut. 

Cara menghadapi risiko setiap orang akan bermacam-macam, ada yang dengan 

cara [] 

- Menghindari risiko: contohnya jika kamu sedang lapar dan ingin beli makan 
diluar tetapi diluar sedang hujan, akhirnya kamu tidak jadi keluar. Itu 
Namanya menghindari risiko 
Menerima risiko: kamu tetap akan beli makan diluar walaupun risiko nya 


Video 2 : Konsep Asuransi Jiwa 


Narator: 

- Mengendalikan risiko: Kamu tetap beli makan diluar, tetapi menggunakan 
payung supaya tidak kehujanan 
Mengalihkan risiko: Kamu memesan makanan melalui aplikasi antar 
makanan online. Mengalihkan risiko kehujanan ke orang/perusahaan lain, 
tetapi membayar lebih untuk jasanya 
Berbagi risiko: Membeli makan bersama-sama dan menganggung risiko 
bersama-sama 


Narator: 

Di sisi lain, setiap orang juga memiliki tahapan kehidupan dan rencana 
keuangan di masa depan. Ada yang bercita-cita untuk sekolah tinggi, menikah, 
membeli rumah, memiliki anak, memberikan pendidikan yang terbaik untuk 
anak, liburan bersama keluarga, hingga mempersiapkan dana pensiun. Semua 
keinginan tersebut direncanakan dan dipersiapkan keuangannya. 

Tetapi selain memiliki rencana hidup kedepannya, setiap orang juga memiliki 
risiko kehidupan. Jangan sampai kita tidak memiliki proteksi untuk menghadapi 
risiko-risiko tersebut, apalagi sampai harus mengambil uang yang sudah kita 
persiapkan untuk cita-cita di masa depan. 


Video 2 : Konsep Asuransi Jiwa 


Narator: 

Lalu apa solusi proteksi nya? 

Nah... asuransi adalah salah satu bentuk usaha atau ikhtiar dalam 
me-mitigasi risiko. Asuransi konvensional memiliki akad yang 
berbeda dengan asuransi syariah. 

Asuransi konvensional adalah suatu perjanjian dimana 
penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan 
menerima suatu aa O disebut kontobusupremi. 


Narator: 

Sementara asuransi syariah adalah usaha saling melindungi 
dan tolong menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui 
investasi dalam bentuk dana Tabarru. 


Video 2 : Konsep Asuransi Jiwa 


ti 
Perusahaan 
Asuransi 


| 


Narator: 

Secara prinsip, akad dalam asuransi jiwa syariah disebut dengan 
Tabbaru', saling tolong menolong atau akad hibah. Jadi akad dalam 
asuransi syariah adalah Risk Sharing atau saling berbagi risiko. 
Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta akan dikumpulkan dalam 
dana Tabbaru'. Jika suatu saat ada peserta yang mengalami risiko, 
maka klaim akan dibayarkan dari dana tabbaru' tersebut. 


Narator: 

Lalu apa peran perusahaan asuransi? 

Perusahaan asuransi memiliki peran untuk mengelola Dana Tabarru’ dan 
akad antara peserta dengan perusaan asuransi adalah Tijarah atau 
mencari keuntungan. Karena Perusahaan asuransi telah memberikan jasa 
nya untuk mengelola, maka perusahaan asuransi berhak mendapatkan 
upah atau yang biasa disebut dengan Ujrah. Maka dari itu perusahaan 
asuransi disebut dengan Wakalah bil Ujrah, atau wakil yang berhak 
mendapatkan Ujrah 


Video 2 : Konsep Asuransi Jiwa 


Narator: 
Nah Bapak dan Ibu, berikut adalah penjelasan mengenai 
Konsep Asuransi Jiwa. 


Silakan lanjutkan modul ini ke video berikutnya, untuk dapat 
mengetahui lebih dalam mengenai Keunikan Asuransi Syariah. 
Sampai bertemu! 


Svariah Untuk Semua 
- Storyboard- 


Video 3 : Keunikan 
Asuransi Syariah 


03 
KEUNIKAN 


je RANSI SVARIAH 


Video 3 : Keunikan Asuransi Svariah 


Narator: 

Selamat Pagi Bapak dan Ibu, dalam modul yang ketiga ini, kita 
akan melanjutkan pembahasan terkait dengan keunikan 
dalam asuransi syariah 


Narator: 

Vang pertama adalah penerapan akad sesuai dengan svariah. 
Dalam asuransi svariah akad vang diterapkan adalah akad 
Tabarru' atau saling Tolong Menolong. Akad Tabarru' adalah 
sekumpulan orang setuju untuk menghibahkan sejumlah dana 
untuk saling bantu dalam menghadapi risiko. 


Video 3 : Keunikan Asuransi Svariah 


Narator: 

Dana yang terkumpul atau kontribusi yang dibayarkan 
berdasarkan Kontrak Tabarru’ dari Kolektif peserta akan masuk 
ke dana Tabarru' dalam bentuk hibah. Kantong Dana Tabarru' 
tersebut adalah miliki bersama setiap Peserta yang 
Diasuransikan 


Narator: 
Nantinya jika terjadi risiko terhadap peserta, maka santunan 
akan dibayarkan dari dana Tabarru.' 


Video 3 : Keunikan Asuransi Svariah 


- Riba 
- Maysir 


Narator: 

Yang ke 2, asuransi syariah terhindar dari 3 transaksi yang 
dilarang dalam syariat islam, yaitu Gharar, Riba, dan Maysir, 
atau bisa kita singkat dengan GHARIM. 


Apa yang dimaksud dengan 3 transaksi tersebut? Dan 
mengapa asuransi syariah terhindar dari 3 hal tersebut? 


Narator: 

Gharar adalah Kondisi ketidakpastian yang tidak diperbolehkan jika 
terjadi pada Kontrak Komersial atau Jual Beli. Dalam transaksi jual beli, 
praktek Gharar (ketidakpastian) tidak diperbolehkan. 

Asuransi Syariah berdasarkan akad hibah saling bantu ( Tabarru'). 
Ketidakjelasan dalam akad Tabarru' termasuk gharar yang dimaafkan 
karena terjadi pada akad hibah (sumbangan) yang sifatnya sosial atau 
Tabarru'. 


Video 3 : Keunikan Asuransi Svariah 


Narator: 

Riba merupakan tambahan yang terjadi pada transaksi hutang 
atau jual beli yang tidak memenuhi ketentuan Syariah. Riba 
tidak terjadi pada Asuransi Syariah karena murni berdasarkan 
akad hibah saling bantu, bukan uang kecil dapat uang besar. 
Instrumen investasi pada Asuransi Syariah juga hanya 
menggunakan instrument investasi berbasis Syariah. 


Vdl Al LI. 

Lalu ada Maysir atau taruhan yang menempatkan keuntungan 
salah satu pihak menjadi kerugian pihak lain diakibatkan 
transaksi tersebut. Tidak ada pihak menang dan kalah dalam 
Asuransi Syariah. Akad hibah saling bantu memungkinkan 
peserta yang mengalami risiko mendapatkan santunan dan 
pihak yang tidak mengalami risiko dapat membantu 

saudar 


Video 3 : Keunikan Asuransi Svariah 


Narator: 

Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi bukan sebagai 
pemilik dana melainkan sebagai pengelola Dana Tabarru' 
dengan Akad Wakalah bil Ujroh antar peserta dengan 
perusahaan asuransi. Peserta sebagai Muwakkil (pemberi 
kuasa) sepakat untuk memberikan kuasa kepada perusahaan 
untuk mengelola Dana Tabarru', dan akan memberikan ujrah 
(upah) atas jasa tersebut. 


Narator: 

Sementara Perusahaan asuransi adalah sebagai Wakil (yang 
diberikan kuasa) akan mengelola Dana Tabarru', dan atas jasa 
tersebut perusahaan berhak menerima Ujrah (Upah). 

Beberapa hal yang dikelola oleh perusahaan asuransi diantaranya 
adalah: Kegiatan administrasi, Pengelolaan dana, Pembayaran 
klaim, Underwriting, Pengelolaan portofolio risiko, Pemasaran, 
Investasi 


Video 3 : Keunikan Asuransi Svariah 


Narator: 
Dalam asuransi syariah pemisahan dana jug akaan dibagi 
menjadi 3, yaitu 
Rekening kumpulan Dana Tabarru': milik bersama semua 
Peserta 
Rekening Dana Investasi: milik pribadi masing-masing 
Peserta 
Dan Rekening Perusahaan: milik perusahaan asuransi untuk 
ujrah 


Narator: 

Asuransi Jiwa Syariah hanya dapat dilakukan pada instrumen 
investasi berbasis Syariah dan mengikuti saturant syariat Islam, 
seperti deposito Svariah, saham Syariah, reksadana Syariah, dil. 
Investasi tidak dapat dilakukan pada industri yang bertentangan 
dengan Syariah Islam, misalnya rokok, minuman keras dan juga 
industri keuangan berbasis Riba. 


Video 3 : Keunikan Asuransi Svariah 


NdlaLUI,. 

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi 

Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran 

santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, 

dalam satu periode tertentu. 

Keseluruhan Surplus Underwriting menjadi hak kolektif 

peserta dan boleh didistribusikan berdasarkan ketentuan yang 
k dengan mengacu kepada Fatwa 


Narator: 

Polis asuransi syariah diperbolehkan untuk memiliki program 
wakaf untuk manfaat-manfaat nya. Di Prudential, program 
wakaf dibagi menjadi 3, yaitu 

- Santunan Asuransi saja 

- Manfaat Investasi atau Nilai Tunai saja 

- Santunan Asuransi dan Investasi atau Nilai Tunai 


Video 3 : Keunikan Asuransi Syariah 


a. 
-R 


Video 3 : Keunikan Asuransi Syariah 


a. 
-R 


PRUCinta 
- Storyboard- 


Video 4 : Komisi 


Video 4 : Komisi 


Narator : Selamat Pagi Bapak dan Ibu. Sekarang Anda sudah 
mencapal pada bagian akhir video training produk PRUCinta. 
Anda sudah mendapatkan informasi lengkap terkait latar 
belakang, manfaat produk dan operational dari produk 
PRUCinta. Berikut adalah informasi terkait komisi yang Bapak 
dan Ibu bisa dapatkan dengan menjual PRUCinta. 


total konti Bus bisa Bapak dan Ibu Fee as tahun 
pertama, dan komisi sebesar 20% dari total kontribusi bisa 
Bapak dan Ibu dapatkan pada tahun kedua. 
Sementara untuk cara bayar non tahunan, komisi sebesar 
25% dari total kontribusi bisa Bapak dan Ibu dapatkan pada 
tahun pertama, dan komisi sebesar 15% dari total kontribusi 
bisa Bapak dan Eu plates D fann kedua. PRUCinta 


kontribusi 


4. Tahun Kedua : 15% dari 
kontribusi 


Video 4 : Komisi 


yang bisa jew aan dengan menjual ee l atau 2 
polis PRUCinta dalam setiap bulan, dengan minimal kontribusi 
pertahun 12 juta. 


Komisi : | Dan bayangkan, pada tahun kedua, Anda memiliki produksi 
baru 1 atau 2 polis dalam sebulan, ditambahkan dengan 
komisi tahun a pada produksi Anda Pl oo sebelumnya. 


1. Tahun 1: 144 juta x 30° 


Narator : Demikian yang dapat kami sampaikan terkait 
dengan produk PRUCinta, Bapak dan Ibu. Semoga semakin 
membuat Bapak dan Ibu bersemangat dalam membantu 
banyak orang memiliki proteksi income yang menarik, simple, 
terjangkau dan berbasis tradisional syariah. Saya (sebutkan 
nama trainer), terimakasih untuk perhatian Anda. Sukses 
selalu dan selamat pagi! 


Trainer : 
Materi : 
Script : 
Director : 
Video Editor : 


